
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 


K 




P.01 


i u «m 


UTAMA 


_ 


BAHASA INDONESIA 

xy 

SD/MI 


Hari/tanggal : senin, 
Jam : 08.00 


11 Mei 2009 
- 10.00 




c/' 





PUSPENDIK 

BALITBANG 


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

























Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

2 


PETUNJUK UMUM 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 
9. 


Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer 
(LJK) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B, sesuai 
petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

Silanglah (X) jawaban pada huruf yang Anda anggap benar ke 
dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes 
tersebut. 

Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 
4 (empat) pilihan jawaban. 

Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal 
yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika 
atau alat bantu hitung lainnya. S 

Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas 
ujian. 

Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan. 


icoret-c 










Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

3 


Teks bacaan untuk soal nomor 1 - 5 

Kota Semarang sedang bersedih. Aktivitas segala jenis angkutan macet. Banjir 
terjadi di mana-mana. Di terminal, di stasiun bahkan di lapangan udara Ahmad 
Yani tergenang air. Meskipun genangan air tidak terlalu tinggi namun aktivitas 
dapat dilakukan. 

Calon-calon penumpang berhamburan kesana kemari, tidak tahu apa yang hendak 
mereka 

perbuat. Mereka sudah terlanjur sampai di stasiun, ternyata jadwal keberangkatan 
ditunda. Di bandara pun tidak ada jadwal penerbangan. Akhirnya mereka kembali 
pulang dengan rasa kecewa. 

jJp* 

Pemerintah dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak, kecuali mengambil kebijakan 
dengan menunda aktivitas sarana transportasi baik darat, laut, dan udara. Semua itu 
demi keamanan dan keselamatan masyarakat. Untuk itu kita sebagai anggota 

masyarakat hendaknya bisa menerima dan sabar. _ 

.\ v 


1. Apa yang menyebabkan aktivitas segala jenis angkutan macet? 

A. Kota Semarang sedang bersedih. 

B. Calon penumpang yang berhamburan. 

C. Semua jadwal angkutan ditunda. 

D. Banjir terjadi di mana-mana. 


2. Bagaimana usaha pemerintah dalam menghadapi banjir di Semarang? 

A. Calon penumpang diharap kembali dan bersabar. 

B. Mengambil kebijakan agar penumpang tidak pergi. 

C. Menunda jadwal keberangkatan semua alat transportasi. 

D. Menyadarkan penumpang agar menerima dan bersabar. 


3. Di mana terlihat calon penumpang berhamburan? 

A. Di stasiun dan bandara 

B. Di j alan dan bandara 

C. Di jalan dan stasiun 

D. Di rumah dan stasiun 





Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


4 


4. Jadwal keberangkatan kereta api ditunda karena 

A. Genangan air yang sangat tinggi. 

B. Stasiun kereta api juga terendam air. 

C. Calon penumpang kembali pulang 

D. Penjuru kota terendam banjir 


5. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah .... 

A. Kota Semarang sedang bersedih karena kemacetan. 

B. Calon penumpang gelisah karena keberangkatannya ditunda. 

C. Banjir di kota Semarang menyebabkan aktivitas angkutan macet. 

D. Banjir melanda di mana-mana, menggenangi sudut kota. 


Bacaan untuk soal nomor 6-8 

Pada zaman dahulu ada seseorang yang sakti 
Awang. Ia suka 

mengganggu kaum perempuan di tanah Jawa. t .. 




\ 

♦ 

Jawa, namanya Dempo 


Suatu saat ia berlabuh di wilayah Madura dengan tujuan ingin mengganggu seluruh 
perempuan/ gadis Madura. Akan tetapi Jokotole telah mengetahui niat jahat Dempo 
Awang. Akhirnya Jokotole dan Dempo Awang bertarung mengadu kesaktian di 
tengah lautan. Cemeti Jokotole menghantam perahu Dempo Awang. 

Perahu Dempo Awang hancur dan Dempo Awang tewas.... 


6. Latar tempat dalam cerita di atas adalah .... 

A. Jokotole dan Dempo Awang di wilayah Madura 

B. Perahu dan cemeti Jokotole, serta perairan Madura 

C. Perahu, lautan, wilayah Madura dan cemeti. 

D. Tanah Jawa, wilayah Madura, tengah lautan dan perahu. 


7. Jokotole dalam cerita di atas memiliki watak. 

A. kesatria. 

B. jahat. 

C. pengganggu. 

D. penakut. 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

5 


8. Amanat pada cerita Jokotole dan Dempo Awang adalah.... 

A. Orang jahat pasti mendapatkan balasan baik. 

B. Orang j ahat pasti mendapatkan penyesalan. 

C. Orang jahat pasti mendapatkan penghargaan/ kebanggaan. 

D. Orang jahat pasti mendapat balasan kepedihan/ kehancuran. 


Di sebuah hutan, di daerah pedalaman hiduplah seekor burung nuri. Ia memiliki 
bulu yang indah dan suara yang merdu. Akan tetapi, entah mengapa burung nuri itu 
selalu menyendiri. 

Lain burung nuri, lain pula burung pipit Walaupun tidak terlalu cantik, ia sangat 
ramah, sehingga mempunyai banyak teman. Burung pipit merasa kasihan melihat 
burung nuri. Lalu ia menyapanya. “ Selamat pagi burung nuri, tegurnya ramah. 

Ayo kita mengelilingi hutan ini sambil menikmati indahnya pemandangan dan 
segarnya udara pagi! ”Aku tak perlu berkeliling hutan. Nanti bisa ditembak 
pemburu karena aku terlalu indah! Jawab burung nuri sinis. 


10 . 


. 

Perbedaan watak burung nuri dan burung pipit adalah .... 

A. Burung pipit sombong dan sinis, burung nuri ramah dan baik hati. 

B. Burung nuri sombong dan ramah, burung pipit baik hati dan sinis 

C. Burung pipit ramah dan baik hati, burung nuri ramah dan sinis. 

D. Burung nuri sombong dan sinis, burung pipit ramah dan baik hati. 

Bacalah laporan berikut! 

Pak Kadir mempunyai bengkel sepeda motor yang bernama bengkel Manfaat. 

Di bengkel tersebut ada tiga orang montir yang memiliki keahlian berbeda-beda. 
Pak Kadir hanya mengawasi dan memberi pengarahan kepada montirnya. Namun, 
kadang-kadang juga ikut membantu apabila diperlukan. 


Kegiatan di bengkel tersebut sangat ramai. Beberapa orang tampak antre untuk 
menyerviskan sepeda motornya. Para montir melayani pelanggan dengan ramah 
dan cekatan. Hal inilah yang menjadi daya tarik para pelanggan. 


Topik laporan tersebut adalah.... 

A. Kegiatan di bengkel Pak Kadir. 

B. Bengkel Manfaat Pak Kadir. 

C. Pak Kadir seorang montir. 

D. Montir sepeda motor. 





Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

6 


11 . 


Virus adalah salah satu makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Bayangkan, 
besarnya hanya 

1/10.000 kepala jarum. Kita bisa melihatnya lewat mikroskop elektron. Virus 
merupakan salah satu penyebab infeksi. Kalau sudah masuk tubuh, virus hanya 
membutuhkan waktu 5-7 hari untuk menimbulkan infeksi. 

Virus bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak seperti kita. Teman-teman 
pernah sakit flu? Nah, saat itu virus menyerang tenggorokan dan saluran 
pernafasan. 


Isi cuplikan rubrik tersebut adalah .... 

A. Virus merupakan binatang yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat 
dengan mikroskop, 

B. Virus penyebab penyakit flu membutuhkan waktu 5-7 hari untuk 

menyerang tubuh. ♦ 

C. Virus bisa menyerang apa saja terutama pada saluran pernafasan. 

D. Virus merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan salah 

satu penyebab infeksi. ^ 

_ 


12 . 


Puisi untuk soal no.12-13 


Buku 

Aku senang membaca buku 
Karena buku sumber ilmu 
Setiap hari aku sempatkan baca bu 
Agar ilmuku bertambah 
Dalam buku aku temukan ilmu 
Buku, engkau sungguh berjasa 
Bagiku dan bagi semua orang 
Aku hanya ingin berpesan 
Anggaplah buku sebagai teman 
Terima kasih buku 






buku 


Amanat puisi tersebut,.,. 

A. Jadikanlah buku sebagai teman. 

B. Bercerita melalui buku. 

C. Belilah buku sebanyak-banyaknya. 

D. Berterima kasihlah pada buku. 








Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


7 


13. Makna kata ilmu pada puisi tersebut.... 

A. wawasan 

B. informasi 

C. berita 

D. pengetahuan 


14. 


15. 


Indra 


{Sambil menggerakkan tangannya ) Tinggal separo lagi, yang belum kita 
kerjakan. 

Iya, tetapi itu soal yang sulit. Kamu bisa, Er? {lalu menatap wajah 
Erma) 

Erma : Tidak ada istilah sulit. Ayo, kita coba! 


Emi 






Amanat yang terkandung dalam drama tersebut adalah .... 

A. jangan sombong jika mau berhasil 

B. jangan malas kalau bicara 

C. jangan menyerah sebelum berusaha 

D. jangan mengerjakan soal yang sulit 

_ 

Taman sekolahku sangat indah. Selain indah, taman itu juga bersih. Keberadaan 

taman sekolah membuat sekolahku semakin cantik dilihat. Apalagi bila jam 
istirahat tiba, ketika kita lelah setelah belajar, pikiran kita akan menjadi segar 
kembali setelah melihat taman yang bersih penuh dengan bunga beraneka warna 
dan pohon-pohon rindang yang berjajar rapi. Tentu saja, jasa Pak Dudung tukang 
kebun sekolahku sangat besar dalam merawat keindahan dan kebersihan taman 
sekolahku. 


Tema cerita tersebut adalah .... 

A. Kegiatan 

B. Kedisiplinan 

C. Kebersihan 

D. Kesehatan 












Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

8 


16. Maksud kalimat terakhir pada bacaan di atas adalah.... 

A. Pak Dudung adalah tukang kebun yang berjasa dalam merawat keindahan 
dan kebersihan taman sekolah. 

B. Pak Dudung adalah orang yang dapat melihat keindahan dan kebersihan 
taman sekolah. 

C. Pak Dudung adalah tukang kebun yang kurang mampu merawat keindahan 
dan kebersihan taman sekolah. 

D. Pak Dudung adalah tukang kebun yang dapat membuat pikiran kita lelah 
setelah melihat taman sekolah. 


17. Perhatikan denah berikut! 



Jika Wibi menuju ke sekolah, jalan terdekat yang harus dilalui adalah.... 

A. Jl, Gurame, Jl. Udang, Jl. Jengkol 

B. Jl. Mujair, Jl. Udang, Jl. Lele 

C. Jl. Mujair, Jl. Gurame, Jl. Lele 

D. Jl. Udang, Jl. Tongkol, Jl. Lele 
































Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

9 


Esti : Hai, Tanti kemarilah, aku beri tahu! 

Tanti : Ya, ada apa? 

Esti : .... 

Tanti : Wah, gawat, padahal yang membawa hasil pekerjaan kita kan dia! 

Esti : Tidak usah khawatir, kita sampaikan saja alasan sebenarnya kepada Bu 
Wati, guru kita. 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah .. 

A. Payah juga, kalau hasil pekerjaan kita tidak dibawa. 
Pekerjaan Vivi hari ini belum selesai. 

Hari ini, Vivi tidak masuk sekolah karena demam. 


B. 

C. 

D. 


Vivi akan membawa pekerjaan kita ke sekolah. 


19. Perhatikan data berikut ini! 


Data. 


Daftar Riwayat Hidup 

(1) Magetan, 3 Maret 1997 


Nama : 

(2) Andika Liawati 


Tempat/ tanggal lahir : 

(3) Jl.Mawar, 20 Magetan 


Alamat : 

(4) (0351) 895701 


Pendidikan : 

(5) Sekolah Dasar 


Telepon ~ : 


/ 


Jika data di atas diisikan dalam daftar riwayat hidup, maka urutan yang tepat 
adalah.... ^^4 

A. (2)-(lM3M5)-(4). 

B. (2)-(3)-(4H5Hl)- 

C. (1K2M3M4M5). 

D. (2M1M4M3M5). 


20. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat.... 

A. Ayah membaca koran pada ruang tamu. 

B. Ibu berbelanj a ikan ke pasar. 

C. Tabrakan itu terjadi di lintasan kereta api. 

D. Adik suka minum susu dari botol. 










Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

10 


Ida akan dibelikan sepeda baru. 

Ida mendapat peringkat I di sekolah. 

Penggabungan kedua kalimat tersebut yang tepat adalah ... 

A. Ida akan dibelikan sepeda baru jika ia mendapat peringkat I di sekolah. 

B. Ida akan dibelikan sepeda baru tetapi ia mendapat peringkat I di sekolah. 


C. Ida akan dibelikan sepeda baru kemudian ia mendapat peringkat I di 
sekolah. 

D. Ida akan dibelikan sepeda baru walaupun ia mendapat peringkat I di 
sekolah. 



23. Pedagang asongan itu sei 
Sinonim kata menjajakai 


A. menjual 

B. membagi 

C. membawa 

D. memberi 

24. Paman membeli sepeda motor secara kredit. 
Antonim kata kredit adalah.... 

A. diangsur 

B. tunai 

C. potongan harga 

D. diskon 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


25. Keputusan itu... atas pertimbangan yang matang. 

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 

A. mendasar 

B. didasarkan 

C. mendasarkan 

D. mendasari 


1. Oleh karena itu, aku dan ayah harus naik bus. 

2. Di sepanjang jalan kendaraan tak henti-hentinya bersimpang siur memenuhi 
jalan. 

3. Malam minggu yang lalu aku diajak ayah pergi ke toko buku. 

4. Tempat toko buku itu cukup jauh dari rumahku. 


Agar menjadi paragraf yang padu, urutan yang tepat kalimat-kalimat acak tersebut 



adalah . 


-AICU1 IIM 

A. 4-3-2-1 

B. 3-4-1-2 

C. 1-2-3-4 

D. 2-4-1-3 


arakatnya hidup dengan damai. Suhu 


27. ... Kehidupan di desa itu sangat 
udaranya bebas dari polusi. Aki 


Kalimat 


A. Kemarin aku mencari desa. 

B. Kemarin aku pergi ke desa. 

C. Aku belum pernah ke desa. 

D. Di manakah tempat desa? 

28. Kalimat di bawah ini yang menggunakan huruf kapital dengan benar adalah. 

A. Hari ini Pak Dirman dan Pak Doni pergi ke surabaya. 

B. Bupati Pacitan mengadakan kunjungan ke desa jeruk. 

C. Pengunungan jaya wijaya terletak di propinsi Papua. 

D. Doni membaca novel Laskar Pelangi di perpustakaan. 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

12 


29. Kapan kamu pergi ke Surabaya Yun 

Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah . 

A. (,) dan (?) 

B. (.) dan (?) 

C. (;) dan (!) 

D. (.) dan (!) 


30. 


31. 


Pisang emas bawa berlayar 
Masak sebiji di dalam peti 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 

A. Mahal emas dapat dibayar 
Utang budi pikir sendiri 

B. Jika berutang harus dibayar 
Utang budi tiada pasti 

C. Utang emas dapat dibayar 
Utang budi dibawa mati 

D. Barang pecah harus dibayar 
Utang budi dibawa mati 

Sejak kecil rajin belajar 

Bila besar menjadi pandai 

Kalimat sampiran yang tepat adalah.... 

A. Anak kecil j angan nakal 
Anak nakal sangat dibenci 

B. Pohon ubi menjalur di kebun 
Dipotong ramai-ramai 

C. Pohon durian jangan dipanjat 
Karena sangat berbahaya 

D. Lilin kecil nyala berpijar 
. Nyala terang di balik tirai 





Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

13 


32. Perbuatan Badu mencoreng muka keluarga. 

Kalimat berikut yang bermakna sama dengan kalimat di atas adalah .... 

A. Prestasinya di bidang olahraga menambah gembira keluarga. 

B. Jangan hanya memberi harapan kepada para pegawai. 

C. Kelakuan orang itu menjadikan marah karyawan toko. 

D. Anton membuat malu ayah di rumah Pak Andi. 



33. 



Kalimat yang sesuai dengan gambar di atas adalah.... ► 

A. Warga Sidorukun memperbaiki jembatan yang rusak secara gotong royong. 

B. Jembatan yang rusak tidak dapat dilewati kendaraan. 

C. Masyarakat selalu memperbaiki jembatan secara teratur dan terus menerus. 

D. Pak Lurah memerintahkan warga untuk memperbaiki jembatan yang rusak. 

34. Para Bapak-Bapak segera masuk ke dalam ruangan rapat. 

Agar kalimat tersebut efektif, perbaikannya adalah ... 

A. Para Bapak-Bapak segera masuk ruang rapat. 

B. Bapak-Bapak segera masuk ke dalam ruangan rapat. 

C. Bapak-Bapak segera masuk ruang rapat. 

D. Para Bapak segera masuk ke dalam ruang rapat 


35. 



A. Oh, malang benar prestasiku! 

B. Wah, hebat benar piala itu! 


C. Wah, hebat benar prestasimu! 

D. Amboi, indah benar piala itu! 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


14 


36. Hari itu adalah hari ulang tahun SDN 01 Harapan. Dalam merayakannya diadakan 
berbagai lomba. Lomba tersebut antara lain: melukis, baca puisi, senam, dan 
membuat sinopsis. 

Semua murid merasa senang dalam mengikuti lomba tersebut. 


Kalimat tanya yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah. 

A. Bagaimana lomba diadakan SDN 01 Harapan? 

B. Bagaimana cara mengikuti lomba? 

C. Siapa peserta dalam lomba tersebut? 

D. Mengapa diadakan ulang tahun? 


37. 



(1) Ayahku tidak pernah mengalami kesulitan tidur. (2) Ia bisa tidur di mana saja. 
(3) Sambil duduk pun Ayah bisa tidur. (4) Jika di kasur belum sepuluh menit 
berbaring, ia sudah mendengkur keras. k ♦ 

Kalimat utama paragraf tersebut ditandai deng 

A. (1) 

B. (2) 

e. (3) ^ 

D. (4) 

38. ... di SDN Tlogojati Batu diharapkan segera mendaftarkan diri, paling lambat 
tanggal 25 Mei 2009 kepada Bapak Adi Suseno dengan membawa surat izin dari 
orang tua. Demikian terima kasih. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pengumuman di atas adalah.... 

A. Para siswa harap mendaftarkan diri kepada Bapak Adi Suseno untuk 
mengikuti lomba 

B. Diberitahukan kepada seluruh siswa yang akan mengikuti lomba. 

C. Seluruh siswa segera berkumpul dihalaman sekolah untuk mengikuti 
lomba 

D. Diberitahukan kepada siswa supaya membuat surat izin dari orang tua 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


15 


39. Pengumuman 

Dalam rangka memeriahkan hari Ulang Tahun Kesehatan ke- 15, sekolah akan 
mengadakan lomba melukis dengan tema Lingkungan Ijo Royo-royo. Kegiatan ini 
akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Mei 2009, pukul 07.30 sampai selesai, 
tempat SDN Karangjati Malang. 

Kepada semua dan para murid kelas 1 sampai dengan 6 wajib hadir dalam acara 
tersebut untuk menyaksikan kegiatan. 

Malang, 15 Mei 2009 
Kepala SDN Karangjati 


40. 


41. 


Ina Imania 
NIP. 130411744 



Kalimat pada paragraf ke- 2 seharusnya cukup ditulis.... 

A. Semua siswa dan para murid 

B. Semua siswa dan para murid kelas 1 sampai kelas 6 

C. Para murid 

D. Semua siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 

Penulisan kata depan dalam kalimat di bawah ini yang benar adalah.... 

A. Di lapangan Bumi Perkemahan sedang berlangsung Jambore Daerah ke-20. 

B. Korban kecelakaan pesawat terbang kemarin dimakamkan di daerahnya 
masing-masing. 

C. Sundari diperiksa oleh Bu Dokter dengan stetoskop untuk mengetahui 
penyakitnya. 

D. Di sanalah ayah dan ibuku bekeija membanting tulang mencari nafkah. 


Kalimat iklan berdasarkan gambar di bawah ini yang tepat adalah.... 



A. Tambah semangat dan keren dengan raket “ wanex” 

B. Raket”wanex” tempat mencetak calon-calon juara dunia 

C. . Sehat dan bugar bersama raket”wanex” 

D. Wanex raketnya sang juara. 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 

16 


Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai ketua kelas terpilih 
saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga kerukunan di antara kita. 
Dengan demikian, segala kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lancar. 


Kalimat pembuka untuk mengawali isi pidato tersebut yang tepat adalah... 

A. Pertama-tama saya sebagai ketua kelas merasa kagum karena bisa terpilih 
sebagai ketua kelas. 

B. Pertama-tama saya sebagai ketua kelas menyampaikan kepada teman-teman 
bahwa kelas kita harus rapi. 

C. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman- 
teman kepada saya. 

D. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan merasa bangga. 

43. Saudara-saudara, dalam memperingati hari pendidikan, kita tidak bisa lepas dari 
jasa seorang tokoh pendidikan, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Jasa beliau 
sangat besar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di tanah air, meskipun 
waktu itu kita masih dijajah Belanda. 



Kalimat yang tepat untuk menutup pidato di atas adalah .... 

A. Semoga kita dapat meneladani sikap dan perjuangan beliau. 

B. Kita waj ib memasang gambar beliau di setiap kelas. 

C. Kita wajib mendatangi makam beliau saat memperingati hari pendidikan. 

D. Semoga kita tidak dijajah kembali oleh negara-negara lain. 

44. Kalimat pembuka surat di bawah ini yang benar adalah .... 

A. Kakakku sayang, kapan adik Kakak jemput agar bisa berlibur di kota 
Kakak? 

B. Kakakku sayang, keadaan adik di Kediri selalu dalam lindungan Tuhan 
Yang Maha Esa. 

C. Adik minta doa restu agar dapat mengikuti UASBN dengan lancar dan 
berprestasi. 

D. Kak, saat ini mata adik sudah mengantuk, lain kali disambung lagi ya? 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


17 


45. Petunjuk pemakaian yang tepat untuk produk di samping adalah .... 

A. Pasang kartu, hidupkan, tunggu telepon masuk, isi pulsa. 

B. Pasang Kartu, hidupkan, tekan kunci pembuka, tulis nomor 
yang dituju. 

C. Tulis nomor yang dituju, pasang kartu, hidupkan, tekan 
kunci pembuka. 

D. Hidupkan, tulis nomor yang dituju, tekan kunci pembuka, 
pasang kartu 



46. Karena .... hujan yang tak kunjung reda, kota Surabaya dilanda banjir. 
Kata berawalan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah.... 

A. terguyur 

B. berguyur 

C. mengguyur 

D. diguyur 


47. Perhatikan gambar dibawah ini! 







Kalimat di bawah ini yang berisi deskripsi sesuai gambar di atas adalah.... 

A. Aku adalah alat tradisional yang berguna untuk menggemburkan tanah. 

B. Namaku traktor, tugasku membantu petani menggemburkan tanah. 

C. Aku adalah alat modem yang berguna untuk membasmi hama tanaman. 

D. Namaku traktor. Aku bermanfaat untuk merontokkan padi. 


48. Polisi melaporkan hasil identifikasi korban kecelakaan di jalan raya sebagai berikut 
Nama : Stefen Hindarto 

Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 2 Juli 1978 
Pekerjaan : Wiraswasta 

Agama • : Islam 

Alamat : Jl.Raya Gringging No.265 Grogol, Kediri 

Kondisi korban : Luka berat 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas adalah.... 

A. Berikut saya laporkan hasil identifikasi korban. 

B. Bagi keluarga yang merasa ditinggalkan, silahkan menghubungi kami. 

C. Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaima mestinya. 

D. Demikian laporan saya dalam laporan kali ini. 



Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


18 


49. Penduduk di sekitar lereng Gunung Semeru sangat senang dengan kondisi gunung 
yang semakin hari semakin menampakkan aktivitasnya, arena semakin sering 
mengeluarkan lahar dingin berarti berkah bagi penduduk tersebut. Hal ini berarti 
pasir yang akan dijual akan semakin banyak. 

Ringkasan yang tepat sesuai dengan paragraf di atas adalah .... 

A. Penduduk sekitar lereng Gunung Semeru sangat berani. 

B. Lahar dingin dari Gunung Semeru membawa berkah bagi penduduk. 

C. Penduduk lereng Gunung Semeru aman dan tentram. 

D. Aktivitas Semeru meningkat penduduk sekitarnya menjadi ketakutan. 


50. Perhatikan gambar seri berikut! 






♦ 


Urutan cerita yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah .... 


A 7 -1 - 4 - 1 









